Hujan Turun! 


Suryaning Wulan 
Endi Astiko 


Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Hore... Hujan Turun!: Buku Informasi/Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. —Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
iv, 28 hlm. : ilus. ; 21 x 29,7 cm. 


Model Buku PAUD 
Untuk anak usia 5-6 tahun 
ISBN: 978-602-244-170-0 


Penulis Naskah : Suryaning Wulan 
Ilustrator : Endi Astiko 

Penata Letak : Muhsinul Fajri 
Penelaah : Renni Kusnaeni, M.Pd. 


Dr.Soraya, M.Hum. 
Ratih Zulhaggi, M.Psi 
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan Andika New Basic, 30 pt. 


Kata Pengantar 


Buku “Hore... Hujan Turun!” ini merupakan buku informasi dengan tema 
Alam Semesta. Buku ini merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap 
penjenjangan membaca awal untuk anak usia 5-6 tahun yang dikembangkan 
Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk digunakan di satuan PAUD. 


Buku ini memberikan informasi kepada anak tentang proses terjadinya hujan. 
Setelah membaca buku ini, anak dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya 
hujan serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Model buku ini dapat 
dibacakan oleh orang tua/pendidik/orang dewasa untuk menumbuhkan rasa 
ingin tahu anak sehingga nantinya muncul minat baca pada anak sejak dini. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
proses pembuatan model buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi bahan 
referensi penulis lain untuk mengembangkan model buku PAUD yang sejenis 
dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 


Penulis 


Suryaning Wulan 


Daftar Isi 


Kata Pengantar. em iii 
Br sr sa o UU er iv 
Hore ela UEa 1227 


Pelaku Perbukuan .................scccccccccccceccscceccecceecs 28 


Hojan Turun! 


y SN 


| | Hai, teman-teman. 
Ë Namaku hujan. 


Aku butiran air dari AN 


Awalnya, aku air dari sungai. 
Aku air dari danau. 
Aku air dari laut. 
Aku semua air di bumi. 


Siklus Air 


= 


Titik-titik air 


E membentuk awan. 


yA 
2 


ーーー- > 


Air menguap. 


ーーー 5 


D e 
e 
る る P 
ee 
e o 2a 
eo TE 
D 3 
O A 


O 
dr 


Hujan turun jika® » 5 


suhu mendingin.» © 5 


Pa 


Aku hujan gerimis. = 
Aku titik-titik air kecil. 
Aku punya suara yang pelan 


he 
| 


G 


X D 
d N Y に 
Y Ke mana air hujan pergi? > 
Air hujan meresap ke tanah. e 


Air hujan kembali ke sungai. N 
Air hujan kembali ke laut. a 


. Gunakan payung atau jas hujan. 
. Berlindung di dalam rumah saat ada petir. 
. Mandilah dan ganti pakaian jika basah. 


. Hati-hatilah pada genangan air saat hujan. 


Pelaku Perbukugn 


Penulis 

Suryaning Wulan, akrab dipanggil Wulan. Wulan mengawgli kariernya sebagai 
pengajar pelajaran Bahasa Indonesia di sebuah SMP di Depok. Kecintaannya dalam 
dunia perbukuan membuatnya beralih profesi menjadi editor di sebuah penerbit buku 
sekolah dan penerbit buku umum. Buku anak yang pernah ia tulis di antaranya, Seri 
Keterampilan Berbahasa (Mediantara Semesta), Cerdas Kognitif TKA dan TK B (Zikrul 
Kids), Cerdas Membaca TK A dan B (Zikrul Kids), Cerdas dan Kreatif Menulis Tegak 
Bersambung (Gurita), Smart English (Zikrul Kids), Seri Fabel Budi Pekerti (Gurita), 
Allah Sayang Kita (Gurita), Seri Aku Pintar Sains (Gurita), Seri Toilet Training for Kids 
(Gurita), Ladang Paman Tom (Gurita), Disayang Allah dengan Bersedekah (Zikrul). 
Wulan bisa dihubungi di e-mail/FB: audiyaning@gmail.com dan Twitter: @audiyaning. 


Ilustrator 

Endi Astiko, yang akrab dipanggil Endy adalah seorang ilustrator lepas. Ia 
berdomisili di Pemalang, Jawa Tengah. Beberapa hasil karyanya antara lain, Kisah 
Satwa Langka (Wahyu Media), Makhluk Hidup Tak Kasat Mata (Andi Publisher), 
Siapa Saya (Karangkraf), dan masih banyak lagi. Endy bisa dihubungi melalui e-mail, 
endiastiko82@gmail.com/astikoendy@yahoo.com 


Penelaah 

Renni Kusnaeni, M.Pd., Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari Universitas 
Islam Nusantara ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: rennikusnaeni@gmail. 
com 


Dr. Soraya, M.Hum., Dosen dan Peneliti Bahasa Inggris dari STBA LIA Jakarta. 
Lulusan dari Program Magister Linguistik Universitas Indonesia dan Doktor pada 
Program S3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta ini dapat dihubungi 
dengan alamat e-mail: dear_soraya@yahoo.com atau sorayahermawan21@gmail. 
com 


Ratih Zulhaggi, M.Psi., Psikolog Anak Klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas 


Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia 
ini dapat dihubungi dengan alamat e-mail: ratih.zulhaggi@gmail.com 


